





GOLDEN 
SPOON 


EPISODE 52 


CERITA & GAMBAR HD3 








SEPERTINYA 
KAK MOONKI YANG 
BAKAL SAMPAI 
DULUAN. 


¿TO 


M 
\ 


KALAU KAMU 
PANGGIL SUPIR, 
SURUH JANGAN 
DATANG SAJA. 












KITA PULANG 
NAIK MOBILKU. 












НАНА... 
KALAU GITU КАЦАМ 
BERDUA NAIK MOBIL, 
AKU PULANG SENDIRI 
SAJA. 















KAMI SEMUA SUDAH 
BERTEMAN SEJAK 
KECIL. 






KALAU CUMA 
MENGUSAP KEPALA ITU... 
WAJAR-WAJAR SAJA 


men 


APA-APAAN REAKSI 
y MEREKA TADI? 





SIAPA РИМ YANG 
LIHAT PASTI LANGSUNG 
TAHU KALAU MEREKA 
BERDUA ITU SALING 


SUKA. 








JANGAN- 
JANGAN... 















































KALAU GITU 
AKU DULUAN... 




















AKU NGGAK 
mr) К CG 


m у W | 


ks 








KAMU SUKA 
SUNGCHON? 
















KALAU 
GARA-GARA TADI, 
SUNGCHON CUMA 

MENGHIBURKU KOKI 


LAGIPULA HUBUNGAN 
KALIAN КАМ CUMA 
HUBUNGAN PERTUNANGAN. 
KALAU TERLALU DIPIKIRIN 
NANTI KAMU DOANG YANG F 
MENDERITA~ 





JUHEE ITU MILIKKU, TAEYONG! 




















w = 


------- 





Ss 


Е 
ILI ENT 


















APA YANG 
KAMU LAKUK 
TIBA-TIBA 





Ф 









SALAH PAHAM 

















KAMU SUKA 
JUHEE YA? 





1, МА DONG! 














KITA SEMUA KAN 
SUDAH BERTEMAN 
(АМА. 





AKU JUGA SUKA 
KAMU TAEYONG, 
BUKAN CUMA 
JUHEE. 









TENTU SAJA 
KAK MOONKI 
JUGAI 





| LOVE YOU, 
SUNGCHON. 


HIHI 








...ВЕМАВ, 
SUNGCHON DAN 
JUHEE KAN CUMA 


TEMAN. 4 
GUMAM 

















BENAR... 
MANA MUNGKIN 
JUHEE SEPERTI 


ITU... 
Va KITA TERUS 
JADI TEMAN YANG 
BAIK YA. 


O 


JUHEE NGGAK 
MENGANGGAP AKU 
LEBIH DARI TEMAN. 













H S 













OOHI 
TAEVONG YA?! 














ADUDUH, 
TAEYONG~! 











KAMU NGGAK TAHU 
BETAPA OM SANGAT 
BERTERIMA KASIH 
PADAMUI 











SAYANG, KENAPA 
HARI INI KAMU MINUM 
SEBANYAK ITU? 





KARENA AKU 
LAGI SENANG-! 









TAEYONG! AKHIRNYA 
KELUARGA KAMI SUDAH 
MENGUMPULKAN UANG UNTUK 
BISA KELUAR DARI KAMAR 
BAWAH TANAH INI! 





PADAHAL SELAMA 
HIDUP SELALU 
TINGGAL DI KAMAR 
SEPERTI INI. НАНАНА! 

















BISA DIBILANG, KAMI 
BISA MENGUMPULKAN 
UANG SEPERTI INI SEMUA 
BERKAT KAMU! 





TAEYONG 
BENAR-BENAR 
PENYELAMAT!! 













AKU BENAR-BENAR 
MERASA NGGAK TAHU MALU LOH. 
SAMPAI SEKARANG MASIH BELUM 
MENGEMBALIKAN UANGMU.. 


SAVA KAN SUDAH BILANG, 
VANG PENTING MASALAH 
KELUARGA BERES DULU, 
SELANJUTNVA PELAN-PELAN 
SAJA. 


DAN LAGI SAYA 
JUGA UDAH BILANG NGGAK 
USAH DIKEMBALIKAN JUGA 
NGGAK APA-APA KAN. 











JANGAN DIBIARKAN 
BEGITU. BIAR SAYA BAWA 
KE TEMPAT AHLI TERAPI. 


SAYA KAN SUDAH BILANG 
SAYA BISA DAFTARKAN 
KE YOGA ATAU PILATES. 












ADUH NGGAK LAH, 
JANGAN DAFTARIN PAKSA 
SEPERTI SEBELUMNYA YA! 


OH, KALAU GITU 
BUAT AKU AJA 
TAEYONG. 










OH BOLEH, 
BIAR KAKAK JUGA 
BISA BUJUK TANTE 
BUAT IKUT! 






WAHI 
TAEVONG 
KERENI 













OKE, KALI INI AKU 
AKAN MEMBUAT TANTE 
DAN KAKAK JADI 
CINDERELLA. 





KOSONGKAN WAKTU, 
BIAR KUBUAT JADI CANTIK 
DARI ATAS SAMPAI 
BAWAH. 











NGOMONG-NGOMONG 
KAPAN KAMU MAU 
MEMPERKENALKAN 
TEMAN-TEMANMU 

PADAKU. 





AKU AKAN 
MENCARIKAN ORANG 
YANG BENAR-BENAR PANTAS, 
KAKAK TUNGGU AJA. 


TAPI HARUS CARI 
DULU ORANG 
YANG BENER... 














SU, SUNGAH 
JANGAN SEMUANYA 
BEGITU... 


LOH, EMANG 
KENAPA2 








- IVA AKU BARU 
TAHU HARIINI. 
AKU PASTI AKAN 
TANYAKAN. 











WAH... TAEYONG 
MEMANG PALING 
BISA DIANDALKAN~. 


MAAF YA, TAEYONG 
KITA NGGAK TAHU 
MALU MELULU. 







.. TANTE, 
JANGAN BILANG 
BEGITU TERUS. 
















KITA INI... 
NGGAK ADA BEDANVA 

DENGAN KELUARGA 
KAN. 





KALAU KELUARGA 
MEMBERIKAN SESUATU 
TIDAK USAH MALU 
DONG. 






ANGGAP SAJA SEMUA ITU 
SAYA BERBAKTI SEBAGAI 
ANAK DAN MULAI SEKARANG 
APA YANG INGIN SAYA 
BERIKAN... 












TOLONG 
JANGAN DITOLAK 
DAN TERIMA 
SAJA. 

















HOHO... ANAK INI, 
TERIMA KASIH LOH! 


APA YANG TAEYONG PIKIRKAN 
DAN RASAKAN SEKARANG.. 


AKU BISA 
MERASAKANNYA 
SEPERTI TELEPATI. 





РА x 





AKU TIDAK BISA MENJADI KEKUATAN 
UNTUK KELUARGAKU SENDIRI. 





DIA PASTI BERPIKIR DIA NGGAK 
BISA MELAKUKAN SESUATU PADA 
KELUARGANYA KARENA NGGAK АРА UANG. 





SEBENARNYA TAEYONG TIDAK PERLU 
MENGALAMI SEMUA KEJADIAN HARIINI. 


RER 





PADAHAL DIA YANG PALING 
DIRUGIKAN KARENA AKU 
MEMAKAI SENDOK EMAS... 





DAN DIA TEMAN YANG SANGAT BAIK 
YANG TIDAK PERNAH MELAKUKAN 
KESALAHAN APA-APA... 








...SUDAHLAH, LUPAKAN. 


JANGAN 


@ MERASA BERSALAH LAGI. 





LAGIPULA AKU INIMEMANG 
MANUSIA RENDAHAN. 





DAN LAGI SEKARANG 
AKU NGGAK BISA MELEBUR 
SENDOK ITU SENDIRI, JADI 
BUAT APA MERASA BERSALAH. 





KALAU BILANG MINTA MAAF, 
TAEYONG NGGAK AKAN MENGERTI 
DAN HANYA AKU YANG AKAN SAKIT. 





SETELAH DIPIKIR TERUS-TERUSAN 
INI YANG PALING BAIK. 





SEKARANG AKU BISA MENIMBANG 
DENGAN HATI DINGIN HAL-HAL 
YANG BERARTI UNTUKKU 


MEMBANTU A A т 
KELUARGA ENDERITA 7 
DENGAN KELUARGA 


JUHEE 
SEBAGAI 
PACAR 


KEDUDUKAN RASA BERSALAH 
SENDOK EMAS PADA TAEVONG 





KARENA AKU ADALAH... 
ORANG DEWASA 








AKU JUGA 
BISA MENEMUI 
KELUARGAKU 
KAPAN SAJA SAAT 
AKU KANGEN. 












NGGAK ADA YANG 
LEBIH BERHARGA KALAU 
AKU BISA MENGABAIKAN 
RASA BERSALAHKU 
PADA TAEYONG. 








UNTUNGLAH 
KELUARGAKU 
BISA MENGATASI 
MASALAH MEREKA 
DENGAN BAIK. 








SEJUJURNYA SEKARANG 
RASA KHAWATIR SAAT AKU 
MENGGUNAKAN SENDOK EMAS 
KEDUA KALINYA SUDAH 
HILANG SEMUA. 













MEREKA JUGA 
SUDAH ADA 
RUMAH, 





DAN MANAJER OH 
JUGA SUDAH NGGAK 
MENGGANGGU. 






KALAU AKU NGGAK 
PEDULI SEANDAINYA 
YEOJIN MELEBUR 
SENDOKNVA... 






N 
iit 


Ti 
IN 


E 


N 


ВАА 
































2 
5 
= 
= 


























HOO- BEGITU? 


DIA LAGI 
CARI-CARI RUMAH 
YA? 











TERUS AKHIRNYA 
UDAH BERAPA 
BANYAK UANG YANG 
DIKUMPULKAN.. 









SAMA SUPIRKU 
TERSAYANG CHEOL LEE 
ITU? 





BERSAMA] 


